Ada Apa di Buku Ini? 


Di kelas tujuh kalian akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
berbahasa Indonesia dan mencipta karya melalui aneka kegiatan yang 
menyenangkan. Kegiatan apa saja yang akan kalian lakukan dalam buku 
ini? Simbol yang kalian temukan dalam buku ini menandai kegiatan yang 
akan kalian lakukan. Apa saja artinya? 


Tujuan Pembelajaran 
Gambar ini menunjukkan tujuan pembelajaran 
dan materi pokok yang akan kalian pelajari. 


Siap-Siap Belajar 

Gambar ini menandakan saatnya kalian 
mendiskusikan apa yang telah kalian ketahui 
tentang tema yang akan dipelajari. 


Kata Kunci 
Gambar ini menunjukkan kata-kata yang kalian 
dalami artinya pada bab ini. 


Kupas Teori 

Gambar ini menunjukkan kegiatan meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia 
yang baik dan benar. 


Membaca 
Gambar ini menunjukkan saatnya kalian 
membaca dan memirsa dengan saksama. 


Berdiskusi 
Gambar ini menunjukkan saat kalian diminta 
berbicara dan bertukar pendapat dengan teman. 


Menulis 
Gambar ini menunjukkan waktu untuk 
menyajikan ide secara tertulis dan gambar. 


Mengamati 
Gambar ini menunjukkan saatnya kalian 
mengamati gambar dan mendiskusikannya. 


Kreativitas 
Gambar ini menunjukkan saatnya kalian 
mengerjakan sebuah proyek atau suatu karya. 


Jelajah Kata 

Kegiatan Jelajah Kata mendata kata-kata yang 
menjadi fokus pada bab ini. Kalian juga dapat 
menelusuri artinya pada Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. 


KBBI 

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah 
rujukan yang digunakan untuk menelusuri arti kata 
pada buku ini. 


Tesaurus 

Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia adalah rujukan 
yang digunakan untuk menelusuri pemakaian aneka 
kata, istilah, serta padanannya pada buku ini. 


Jurnal Membaca 

Gambar ini menunjukkan saatnya kalian membaca 
buku dan sumber bacaan lain, lalu mencatatnya di 
jurnal. 


Refleksi 

Gambar ini menunjukkan saatnya kalian mengingat 
kembali materi pembelajaran dan merefleksi cara 
kalian mempelajarinya. 


xi 


